PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG 
PANITIA SELEKSI TERBUKA 
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TULUNGAGUNG 
Sekretariat : Jln Ahmad Yani Timur IV No. 7 Tulungagung 
Telp. (0355) 321813 Fax. (0355) 332340 Website : www.bkd,tulungagung go.id 


PENGUMUMAN 
NOMOR : 24/PANSEL-TA-SEKDA/XIW/2023 


HASIL SELEKSI ADMINISTRASI SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN 
TINGGI PRATAMA SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG 
TAHUN 2023 


Berdasarkan hasil Seleksi Administrasi terhadap berkas pelamar Seleksi Terbuka Pengisian 
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung, dengan ini kami 
sampaikan hal-hal sebagai berikut : 

1. Pelamar Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah 
Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 yang namanya tercantum pada Lampiran 
Pengumuman ini dinyatakan lulus seleksi administrasi: 

2 Bagi pelamar yang dinyatakan LULUS Seleksi Administrasi akan mengikuti seleksi 
Assessment oleh Lembaga yang ditunjuk oleh Tim Pansel: 

3. Seleksi Assessment akan dilaksanakan pada 


Hari Selasa 

Tanggal 12 Desember 2023 

Jam : 07.00 sid selesai 

Tempat Aula lantai 5 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jewa Timur 
Jl. Jamur Andayani No. 1 Surabaya 

Pakaian 1 Atas : Warna putih lengan panjang berdasi 


Bawah Warna Hitam 
4 Peak yang TIDAK HADIR pada saat pelaksanaan Seleksi Assessment dinyatakan 
5. Transportasi dan akomodasi selama pelaksansan Seleksi Assessment ditanggung oleh 
masing-masing pelamar, 


6. Keputusan Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah 
Kabupaten Tulungagung bersifat inal dan tidak dapat diganggu gugat. 


Tulungagung, 8 Desember 2023 


PANITIA SELEKSI TERBUKA 
AN PIMPINAN TINGGI PRATAMA 


LAMPIRAN PENGUMUMAN 
NOMOR 1» 24IPANSEL-TA-SEKDA/XII/2023 
TENTANG — : HASIL SELEKSI ADMINISTRASI 


SELEKSI TERBUKA PENGISIAN 
JABATAN PIMPINAN TINGGI 
PRATAMA SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TULUNGAGUNG 
TAHUN 2023 


PELAMAR YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI ADMINISTRASI 


SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN TINGGI PRATAMA SEKRETARIS DAERAH 


KABUPATEN TULUNGAGUNG 
TAHUN 2023 


NAMA 


| ANANG PRATISTIANTO, S.T.. M.Si 


SOEROTO, S.Sos. M.M. 


SUDARMAJI, S.Sos., M.Si: 


Drs. SUYANTO, M.M. 


Drs. TRANGGONO DIBJOHARSONO, MM 
Drs. TRI HARIADI, M.Si. 


WAHID MASRUR, S.Sos, MM.” 


PANITIA SELEKSI TERBUKA. 
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA 


